

Diselenggarakan oleh: 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 



U roloosaJ f\j,eaiatan if an JDcna&i JjaKWah f\j,alian Cbmum 
UvLeraiR TK^eutamaan TK^eserrwurnaan Uauniif 

MUQODDIMAH 

Segala puji untuk Allah, Rabb yang telah menciptakan kematian dan kehidupan 
untuk menguji manusia siapakah yang terbaik amalnya di antara mereka. Salawat 
dan salam semoga terlimpah kepada Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi 
segenap insan dan da'i yang mengajak manusia untuk mentauhidkan-Nya jalla wa 
'ala.Ammaba'du. 

Kepentingan manusia untuk bertauhid sungguh jauh berada di atas kepentingan 
mereka terhadap makanan, minuman atau tempat tinggal. Kalau seseorang tidak 
makan atau minum, akibat terburuk yang dialami hanyalah sekedar kematian. 
Namun, kalau seseorang tidak bertauhid barang sekejap saja dan pada saat itu dia 
meninggal dalam keadaan musyrik, maka siksaan yang kekal di neraka sudah siap 
menantinya. 

Allah ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu 
dengan Allah (dalam beribadah) maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya 
surga, dan tempat tinggalnya adalah neraka... " (QS. al-Ma'idah [5]: 72). 

Bahkan amalnya yang bertumpuk-tumpuk selama hidup pun akan menjadi sia-sia 
apabila di akhir hidupnya dia telah berbuat syirik kepada Rabb-nya dan belum 
bertaubat darinya. Allah ta'ala berfirman, "Sungguh, jika kamu berbuat syirik, akan 
lenyaplah semua amalmu, dan kamu past! akan tergolong orang yang merugi." (QS. 
az-Zumar[39]: 65). 



ayasan J enifiifikjan Jslam tytl (yttsari ifan j£aJaqah 7\^eJuaraa Sa/anyyin 'ycayaA.arta 



U roloosaJ f\j,eaiatan if an JDcna&i JjaKWah f\j,alian Cbmum 
UvteraiR f\^eutamaan f\^esenwumaan aaunitf 

Dan kalaulah kita mau merenungkan untuk apa kita diciptakan di alam dunia ini 
niscaya kita akan memahami betapa agung kedudukan tauhid dalam hidup ini. 
Allah ta'ala berfirman, "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, melainkan 
supaya mereka beribadah kepada-Ku." (QS. adz-Dzariyat [51]: 56). Makna 
beribadah kepada Allah di sini adalah mentauhidkan Allah. 

Berpijak dari hal itulah maka Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari bekerjasama 
dengan Halaqoh Keluarga Salafiyin Yogyakarta bermaksud untuk menyajikan 
sebuah kajian ilmiah yang mengangkat nasehat para ulama salaf mengenai 
bagaimana cara meraih keutamaan kesempumaan tauhid. 

NAMA KEGIATAN 

Nama kegiatan ini adalah Kajian Umum "Meraih Keutamaan Kesempumaan 
Tauhid". 

TUJUAN 

Kajian ini diadakan dengan tujuan: 

1. Memahamkan dasar-dasar pemahaman pribadi muslim, yaitu keyakinan yang 
lurus sesuai dengan Al Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman Salafus 
Shalih. 

2. Memberikan pemahaman yang benartentang metode penyucian jiwa menurut 
Salafus Shalih. 



ayasan J endidihan Jslam tytl tyttsari ifan j£aJaqah 7\^eJuaraa Sa/anyyin 'ycayaA.arta 



<J roloosaJ f\j,eaiatan if an JDcna&i JjaKWah f\j,alian Cbn 
Uvberain r^eutamaan f\^esempurnaan daunitf 



SASARAN 

Kegiatan ini diadakan dengan sasaran: 

1. M asyarakat muslim di Yogyakarta dan sekitamya. 

2. Mahasiswa di Yogyakarta dan sekitamya. 



PELAKSANAAN 

Kegiatan ini Insya Allah akan diadakan pada: 



Hari 

Tanggal 
Pemateri 
Jadwal materi 



Sabtu - Ahad 
15 - i6Mei20io 
Ustadz Abu Qotadah 

- "Meraih Keutamaan Kesempurnaan Tauhid" (Masjid 
Jamilurrahman As-Salafy, 16 Mei 2010, pkl. 08.00-12.00) 

- "Wahabi dalam Sorotan" (Masjid Pogung Raya, 15 Mei 2010, 
ba'da Isya'-selesai) 

- "Mendidik Generasi Robbani" (Islamic Centre Bin Bazz, 16 Mei 
2010, ba'da Maghrib- Isya') 



SUSUNANACARA 

Terlampir 



ayasan J encficfikjan Jslam tytl (yttsari {fan j£aJaqah 7\^eJuaraa Sa/anyyin 'ycqyaKarta 



<J roloosaJ f\j,eaiatan if an JDcna&i JjaKWah f\j,alian Cbn 
Uvberain r^eutamaan f\^esempurnaan daunitf 



KEPANITIAAN 

Terlampir 



RENCANAANGGARAN 

Terlampir 

KETENTUAN DONASI 

Terlampir 

PENUTUP 

Demikianlah proposal ini kami susun dengan mengharap rahmat, petunjuk, dan 
keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kami mengajak kepada berbagai 
pihak dari berbagai kalangan untuk turut membantu terlaksananya kegiatan 
dakwah Islam ini dengan berbagai macam bentuk kontribusi yang berarti. Semoga 
Allah mencurahkan taufik dan pertolongan-Nya agar kita dapat melaksanakan 
acara ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan kemanfaatan yang 
sebesar-besarnya bagi kaum muslimin. Hanya kepada Allah lah semestinya kita 
bergantung dan mengharapkan kemudahan. 

Wa shaWaWahu 'a\a Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alibi wa sallam. Walhamdulillahi 
Rabbil 'alamin. 



ayasan J endidihan Jslam tytl (yttsari {fan j£aJaqah 7\^eJuaraa Sa/anyyin 'ycqyaKarta 



<J ro-MosaJ f\j,eaiatan if an JDcna&i JjaKWah f\j,alian Cbn 
Uvteraili f\^eutamaan J\^esempurnaan daunitf 



Ketua 



Yogyakarta, 5 Mei 2010 
Panitia Pelaksana, 



Sekretaris 



Ridwan Aji B.P. 



Raksaka IndraA. 



Mengetahui, 



Penasihat 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Ketua 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Ustadz Abu Sa'ad, M.A. 



Amrullah Akadhinta, S.T. 



ayasan J encficfikjan Jslam tytl (yttsari {fan j£aJaqah 7\^eJuaraa Sa/anyyin 'ycqyaKarta 



<J roloosaJ f\j,eaiatan if an JDcna&i JjaKWah f\j,alian Cbn 
Uvberain r^eutamaan f\^esempurnaan daunitf 



LAMPIRAN 1 



SUSUNAN ACARA 



08.00-08.30 : Persiapan 

08.30-08.45 : Pembukaan 

08.45-10.10 : Kajian Sesi I 

10.10-10.20 : Istirahat 

10.20-11.00 : Kajian Sesi II 

11.00-11.35 : Sesi Tanya Jawab 

11.35-11.45 : Penutupan 



fayasan J encficfikjan Jslam tytl (yttsari {fan j£aJaqah 7\^eJuarga Sa/anyyin 'ycgyaA.arta 



<J roloosaJ f\j,eaiatan if an JDcna&i Jjakwah f\j,alian Cbn 
Uvberain r^eutamaan f\^esempurnaan daunitf 



LAMPIRAN 2 



Penasihat 



KEPANITIAAN 

: Ust. Abu Sa'ad,M.A.(Staf PengajarMa'had 
Jamilurrohman Yogyakarta) 

Penanggung Jawab : Amrullah Akadhinta, S.T. (Ketua YPIA) 



Panitia Pelaksana 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Sie Acara 

Sie Publikasi 

Sie Perlengkapan 



Sie Konsumsi 



Kontak Panitia 



Ridwan Aji B.P. 

Raksaka Indra A. 

Femanto Rindiyantono 

Muhammad Rezki Hr. 

Divisi Publikasi YPIA 

Abdiyat Sakrie 

Rahadian Faisal 

Arif Rahman Habib 

Yananto Sulaimansyah 

0813 1651 3383 (Ridwan Aji B.P.) 



fayasan J endidihan Jslam tytl (yfctsari {fan j£aJaqah 7\^eJuarga Sa/anyyin 'ycgyaA.arta 



<J roloosaJ f\j,eaiatan if an JDvna&i JjaKWah f\j,alian Cbn 
Uvberain r^eutamaan f\^esenwumaan daunitf 



LAMPIRAN 3 



RAN CAN G AN ANGGARAN 



Pemasukan 

1. SubsidiYPIA Rp 300.000,- 

2. KasHKS Rp 300.000,- 

3. Sponsor dan Donatur Rp 3.400.000.- 
Total Pemasukan Rp 4.000.000,- 

Pengeluaran 

1. Publikasi 

• Poster 1 rim A3 hitam putih Rp 200.000,- 

• Penyebaran Publikasi Rp 200.000,- 

2. Konsumsi Asatidz Rp 500.000,- 

3. Akomodasi dan Transportasi Pemateri Rp 2.500.000,- 

4. Perlengkapan Rp 200.000,- 

5. Dana Usaha Rp 200.000,- 

6. Biaya tak terduga Rp 200.000.- 
Total Pengeluaran Rp 4.000.000,- 



ayasan J endidihan Jslam tytl (yttsari {fan j£aJaqah 7\^eJuaraa Sa/anyyin 'ycqyaKarta 



U roloosaJ f\j,eaiatan if an JDcna&i JjaKWah f\j,alian Cbmum 
Uvberain r^eutamaan f\^esempurnaan daunitf 

LAMPIRAN 4 

KETENTUAN DONASI 

1. Setiap donatur harap mengkonfirmasikan donasinya kepada kami di nomor : 
Abu Hasan Putra (0856 644 00 941). 

2. Setiap donasi yang masuk dengan nominal di atas Rp 100 ribu akan dipotong 
biaya operasional dan pelaporan sebesar Rp. 20 - 25 ribu. Kecuali apabila 
memang benar-benar dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar dari itu, maka 
Yayasan terlebih dahulu akan meminta ijin kepada donatur yang bersangkutan. 

3. Donasi dapat dikirim melalui rekening berikut: 

1) Rekening Bank Mandiri cabang UGM (Yogyakarta) 
Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id 
No. Rekening : 137 00 0503568 4 

2) Rekening Bank BN I Syari'ah 

Atas Nama : Syarif Mustaqim 

No. Rekening : 0105338917 

3) Rekening Bank BCA 

Atas Nama : Satria Buana- muslim.or.id 

No. Rekening : 2951825893 

4) Western Union (pos) 

Atas Nama : Retno Syaputra 

Alamat : Wisma Misfallah Tholabul llmi, Pogung Kidulno. 8c. RT 01. 

RW 49 Sleman, Yogyakarta, Indonesia 

ayasan J endidihan Jslam tytl (yttsari ifan jtafaaaR 7\^eJuaraa Sa/anyyin 'ycayaA.arta 



